














KARENA MENGINGAT SESUATU YANG TAK BISA DIHAPUS, 














«UNTUK MENGHAPUS INGATAN 
SESUAI KEINGINAN? 


















+ 





PERTARUNGAN DIMULAI! 








a 





ANDA SUDAH 
BEKERJA KERAS, 
PAK PRESDIR. 








ПАРКА 





NGGAK USAH. 
JADWAL SELANJUT- 
NYA APA? 


WAWANCARA 
DENGAN REPORTER 
MAHASISWA DARI KAMPUS 
ALMAMATER ANDA. 





APA? 
WAWANCARA 
MAHASISWA? 


HARUSKAH AKU 
MELAKUKAN HAL SEPELE 
MACAM ITU JUGA? 





TAPI PAK, 


JADWAL ITU ANDA SENDIRI 
YANG TENTUKAN 





SEPERTINYA AKU 
MAKIN PIKUN. 
къ 
( f 



















SAYA RASA STRES 
ADALAH PENYEBABNYA. 
DOKTER NEUROPSIKOLOGI 
ANDA JUGA MENYARANKAN 
UNTUK ISTIRAHAT... 


BELAKANGAN INI ANDA TERLALU SIBLIK. 
KALAU BEGINI TERUS, SAYA KHAWATIR 
ANDA AKAN MEMBUAT KESALAHAN... 









UNTUK HARI INI, 
KITA LANJUT SAJA 
SESUAI JADWAL. 


GOSIP DARI MULUT 
KE MULUT MAHASISWA 
SEKARANG LEBIH 
MENAKUTKAN. 





KALAU SAMPAI BEREDAR 

RUMOR CEO SEO GIHYLIK 
MENGABAIKAN MAHASISW, 
ITU BAKAL JADI LEBIH RUWET. 













AKU MALAS 
SETENGAH MATI... 





WAH, 
ASLINYA LEBIH 
TAMPAN!! 





SAYA KAGUM! 
SUATU KEHORMATAN 
BISA BERTEMU 
DENGAN ANDA, 
SENIOR!! 


HAHA. SAYA YANG LEBIH 
TERSANJUNG KARENA BERTEMU 
JUNIOR-JUNIOR YANG HEBAT- 









BOLEH FOTO BERSAMA, 
TIDAK? 














Fordes 


Korea 


/ 
/ PROBLEM TANTANGAN 
MemoReal YANG DIPIMPIN 
SEO GIHYUK (34 th): 
"Menaklukkan Ingatan" 


һы 


SPECIAL REPORT 

IT DARK HORSE, SEO GIHYUK 
BAGAIMANA IA MENJADI 

BILL GATES KOREA 


N 





SEO GIHYUK ceo MemoReol 


MILIARDER 
TERMUDA KOREA 










AH, INI BENAR-BENAR 
LUCU- SENIOR, 
ANDA SANGAT PANDAI 
BERBICARA. 

















HAHA, 
TERIMA KASIH 


BAIKLAH.. 
SAYA LANJUTKAN 
WAWANCARANYA, 

YA 


CEO SEO, ANDA 
MEMILIKI CITRA YANG 
SANGAT BAGUS. 





BARU-BARU INI, 
ANDA TERPILIH SEBAGAI 
TOKOH YANG PALING 
DIHORMATI DI KOREA. 


ANDA JUGA DIJULUKI 'DEWA SEO’, 
BERKAT CITRA BERSIH KARENA 
TIDAK PERNAH MEMBUAT 
KESALAHAN DALAM HIDUP ANDA. 





SEBAGAI CEO MUDA YANG 
MENJADI PANUTAN MAHASISWA, 
APA PESAN YANG INGIN 
ANDA SAMPAIKAN 
KEPADA MEREKA? 


"HARGAILAH 
INGATANMU". 









SETIAP MOMEN 
YANG KALIAN LEWATI 
AKAN TERSIMPAN 
MENJADI MEMORI. 


KEPINGAN-KEPINGAN 
KECIL MEMORI ITU MENGISI 
SELURUH HIDUP KALIAN. 


JIKA KALIAN MEMBUAT 
BANYAK KENANGAN INDAH, 
HIDUP KALIAN JUGA AKAN 

BAHAGIA, викдм? 










SEPERTINYA HARI INI 
AKAN JADI SALAH SATU 
KENANGAN INDAH 
KARENA KAMI BERTEMU 


DENGAN ANDA. 


HAHAHA, 
KAU SANGAT PINTAR 
MEMBUAT ORANG 
TERSANJUNG. 


ANDA ALUMNI 
KAMPUS KAMI 
ANEKATAN 2001, 
KAN? 





SEMUA JUNIOR DI KAMPUS 
PASTI AKAN MEMBACA ARTIKEL INI 
SETELAH DITERBITKAN. 


ADAKAH MOMEN 
TAK TERLUPAKAN DALAM 
KEHIDUPAN KAMPUS ANDA 


19 TAHUN YANG LALU? 


ANDA BOLEH 
MENCERITAKAN 








TENTU, 
SAYA MASIH INGAT 
DENGAN JELAS. 





SAAT 
BERJALAN MELEWATI 
GERBANG KAMPUS 
DI BUKIT KECIL, 





„TERDENGAR 
SUARA TEMAN-TEMAN 
YANE BERBISIK 














WAH- 
ANDA PASTI POPULER 
JUGA SELAMA KULIAH! 


HAHA... IYA, BENAR. 
SAYA CUKUP 
TERKENAL DULU. 





TIDAK ADA SEORANG 
PUN DI KAMPUS YANG 
TAK KENAL SAY 


BAIKLAH. 
KARENA ANDA SIBUK, 
KAMI AKAN MEMBERIKAN 
PERTANYAAN TERAKHIR. 





BAGAIMANA 
ANDA MENDEFINISIKAN 
DIRI ANDA DALAM 
SATU KATA? 


MISALNYA SEPERTI 
"SEO GIHYLIK 





ШИ VII AV. 





м 
S 
EE: 
HA 
5 
ος 
UI 
Ф 








e A NAM AN 


ADALAM 





SEO EIHYUK 
ADALAH 
PEMBUNUH!!! 





SEO GIHYLIK 
MEMBUNUH PUTRIKU 
12 TAHUN YANG LALU!! 


SEO EIHYUK 
MENEHAPUS INGATAN 
SEMUA ORANE!!! 





HAAH- ORANG 
ITU APA NGGAK 
PERNAH CAPEK? 

DIA DATANG 
LAGI. 


CEPAT USIR DIA! 
KENAPA DIAM 
SAJA?! 








ANA FRIATIU 
RUPANYA. 













ORANG GILA YANG 
MENUDUH CEO SEO EIHYUK 
MEMBUNUH PUTRINYA? 


KATA ORANG-ORANG, 
DIA NEGAK PUNYA 
ANAK PEREMPUAN? 


MAKANYA ITU- 
DIA CUMA CARI 
PERHATIAN. 











KENAPA CEO SEO GIHYUK 
MEMBIARKAN ORANE ITU 
BERBUAT SESUKA HATI, УА? 
















KARENA NGGAK ADA 
UNTUNGNYA JUGA BUAT 
CEO SEO GIHYUK KALAU 
MENGURUS ORANG 
KAYAK BEGITU. 


COBA PIKIR, DEH- 
ANGGAP YANG DIKATAKAN 
ORANE GILA ITU BENAR. 


KALAU CEO SEO GIHYUK PUNYA 
KEMAMPUAN MENEHAPUS MEMORI, 
DIA TINGGAL MENGHAPUS INGATAN 

ORANG ITU SAJA, KAN? 





HAHA, 
BENAR JUGA, YAP 


MENURUTKU, 
ORANG ITU CUMA 
MENGINCAR UANG, 





JIWA 


MENGEMISNYA 
LUAR BIASA- 





TERNYATA 
JADI TERKENAL 
CAPEK JUGA, YA- 


TAPI, TETAP SAJA, 
МЕМУЕВИТ CEO SEO EIHYUK 
SEBAGAI PEMBUNUH 
ITU KETEPLALLIAN. 








KENAPA 
ADA BANYAK SEKALI 
"NOVELIS" DI KOREA...? 





SEMAUNYA SENDIRI 
SANGAT JENIUS! 






APA YANG DIKATAKAN 
ORANG ITU BENAR. 


AKU SUDAH 
MEMBUNUH 
PUTRINYA. 


HAHAHA- 
BERCANDA ANDA 
TERLALU LUCU, 

HAHAH 


KARENA 
SUDAH TELANJUR 
BICARA. 








DIA ADALAH CINTA 
PERTAMAKU. 


KENAPA AKU 
MEMBUNUH SADIS YANG 
SANGAT KUCINTAI? 


APA AKU MEMBUNUHNYA 

DENGAN SATU PUKULAN 

KARENA DIA MEMBUATKU 
KESAL? 








DIA TETAP BERJUANG UNTUK HIDUP 
WALAUPUN DARAH MENGALIR 
DARI OTAKNYA... 


KARENA ITU, 
AKU HANTAM DUA 
KALI LAGI ТЕРАТ 
DI JANTUNENYA. 








LALU, 
АРА DIA MATIP 


AHAHA, 
KIRA-KIRA GIMANA 
CARAKU AKHIRNYA BISA 
МЕМВИМИНМУА? 





SENIOR!!! APA YANG 
ANDA LAKUKANP!!! 


TOLONG HENTIKAN!! 
BERCANDA ANDA 
SUDAH KETERLA... 








APA PERLU 
DIJELASKAN 
JUGA ALASANKU 
MEMBUNUH SADIS 
ITU? 


KALAU 
NGGAK ADA HUKUMAN 
UNTUK MEMBUNUH 
SESEORANG, 





„KALAU BISA MENGUBAH 
KASUS PEMBUNUHAN MENJADI 
SEOLAH NGGAK TERJADI, 


„BUKANNYA NGGAK 
MASALAH KALAU AKU 
MEMBUNUHNYA? 





DASAR GILA!! 
AYO KITA PERGI~! 
CEPAT KELUAR DARI SINI 
DAN LAPOR KE POLISI! 





BEGITU Na 


AKU UPLOAD FOTO 
BUKTI KE INTERNET, 
KAU BISA MATI. 
TAHU, NGGAK?! 


KALIAN NEGAK BISA DENGAR 
PRIA TUA ITU MENSOCEH 
LEWAT PENGERAS SUARA? 





SUDAH BERLALU, 
CUMA AKAN 
MENJADI MEMORI. 


DENGAN 
MENGHAPUS 
MEMORI ITU, 

SEMUANYA AKAN 
KEMBALI NORMAL, 





SELAMAT 
TINGGAL, 


JUNIOR- 
JUNIORKU! 








SENANG BERTEMU 
KALIAN. 











IYA, SENIOR- 
TERIMA KASIH SUDAH 
MELUANGKAN 
WAKTUNYA HARI INI! 


WAH- AKU KULIAH 
DI KAMPUS ALMAMATER BELIAU? 
INI BENAR-BENAR SUATU 
KEHORMATAN! 





AKU PASTI BAKAL 
JADI SESEORANG YANG 
MIRIP CEO SEO EIHYUK. 


LUCU SEKALI- 

MANA MUNGKIN ORANG 
SEPERTIMU BISA MIRIP DENGAN 
BELIAU YANG HEBAT? 
HAHA. 












NGGAK, KOK~ 
KEMARIN AKU 
BEGADANG KARENA 
BELAJAR BUAT UJIAN! 








PAK PRESDIR- 
GIMANA KALAU KITA LANJUT 
KE JADWAL BERIKUTNYA? 


PAK PRESDIRP 








DARI AWAL, 





„АКИ NEGAK BERMAKSUD... 


. MENEELINAKAN KEMAMPUAN INI... 


«UNTUK HAL-HAL SEPERTI ІМІ. 


19 TAHUN YANG LALU... 











MAHASISWA 
YANG MASUK KULIAH 


DENGAN NILAI TERBAIK 
DI ANEKATANNYA? 










IYA, DIA KAN 
TERKENAL 
BANGET. 


WOW, 
DIA KELIHATAN LEBIH 
SERAM ASLINYA.. 


NAMA BAPAKNYA 
SEO MINCHUL, 
KAN? 













IYA- DIA ANAK DARI 
PEMBUNUH BERANTAI 
SEO MINCHUL. 


SEO MINCHUL 
YANG вимин DIRI SEHABIS 
MEMBUNUH 1S WANITA 
SETAHUN YANG LALU?? 





IYA, BETUL... 
PSIKOPAT 
АМЕН ITU... 


KUDENGAR EKSPRESI MUKA- 
NYA SAMA SEKALI NGGAK 
BERUBAH WAKTU MEMBUNUH 
DAN MEMUTILASI ORANG. 








IYA... EKSTRIM SEKALI, 
TUMBUH BESAR DIASUH 
ORANETUA KAYAK BEGITU. 





KAT, А SIFAT PSIKOP, 
BISA DITURUNKAN KE AN, 


PANTAS SAJA 
SI B'R'NES'K ITU 
NEGAK PUNYA RASA 
KEMANUSIAAN. 





ENTAH KENAPA 
AKU TAKUT. 


ІШЕ 












JANGAN KHAWATIR, 
KAKAK BAKAL MELINDUNGIMU 
DARI SI B'R'NES'K ITU... 





SAYANE SEKALI... 
PADAHAL DIA GANTENG 
DAN PINTAR... 


KATANYA PSIKOPAT 
MEMANG BEGITU, 
PINTAR DAN KELIHATAN 
SEPERTI ORANG 
NORMAL. 








TAKUT BANGET. AKU NEEAK 
BISA SATU KAMPUS SAMA 
ORANE KAYAK DIA. 


ПІШІП 
Та ваша ИШЕ 
TÄTTE 
I =a) 







ven 
ri 
= 





POKOKNYA, 
AKU MAU CUTI 
KULIAH DAN 
SIAP-SIAP РІМОАН 
KAMPUS! 
















Pam a 








= = 
ΕΕ EIL 
Em | 


=a 






ве! 
Latest List List 
ANTAI KULIAH DI KAMPUSKU TT OTL 


TGL:2003/03/18 16:50 — 


Penulis 
Gujunee *-* (Angkatan 2003) 








Seo Gihyuk, anak dari pembunuh berantai Seo Minchul. 


Aku kuliah di kampus yang sama dengan dia Tr Tr 


Å oswJjeongran | Bi 


OMG... Serem banget. 


©) O3:rHwipponght — 


ఆ 03A Jjonggon A 


Add aku, dong. 
Nanti aku kirimin foto dari angle yang lain. 








Saya Seo Gihyuk dari jurusan teknik komputer angkatan 2001. 
Benar bahwa saya adalah anak dari Seo Minchul. 
Tapi, saya tidak pernah bertemu dengannya lagi sejak SMP. 


Saya tidak mengerti kenapa harus; 
karena seseorang yang bahkan tel: 
hubungan dengan saya sejak la 


ima perlakuan tidak adil 





Saya hanya ingin kuliah dengan = 
Karena itu, tolong berhenti 


rumor aneh tentang saya. 


Selain itu... 


sP 
















HAAH, 
PERCUMA SAJA. 
YANG ADA МАСА! 

MENAMBAH MASALAH 

JADI BESAR... 













SEANDAINYA RUMOR 
ITU BISA DIATASI 
DENGAN KLARIFIKASI, 
AKU PASTI SUDAH... 









SAAT ITU... 


n 





„АКИ HANYA BERPIKIR... 


AKAN LEBIH BAIK KALAU INEATAN 
ANG ORANG BISA DIHAPUS. 





( Ке episode berikutnya 


Cerita & Gambar: Hong Seungpyo 
Asisten: Jung Dongjin & Jeon Kyungah 


